Kitab Tauhid 


Dan Allah berfirman: 


(jjjXlioJ Si! 3^ c-JlL>- 


Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 
kepada-Ku. 


Tema pembahan kitab ini adalah penjelasan tentang tauhid yang 
merupakan perkara yang diwajibkan Allah kepada hambaNya, dan 
tujuan penciptaan mereka kemudian penjelasan tentang apa yang 
dapat menghilangkan tauhid berupa Syirik Akbar, ataupun hal yang 
dapat mengurangi kesempurnaan tauhid berupa Syirik Asghar dan 
kebid'ahan. 

Makna kitab diambil dari mashdar CdS yang berarti mengumpulkan 
dan (oiflJb 4 jIz£)I Kitabah dengan menggunakan pena bermakna 
mengumpulkan huruf dan kata-kata 0U&JI3 

Sedangkan kata Tauhid diambil dari mashdar yang bermakna 
menjadikan sesuatu menjadi satu saja, dan yang diinginkan disini 
adalah mengesakan Allah dalam peribadahan 5 ^L*JL> <djl aljil. 

Dan arti kata aku menciptakan yang dimaksud al kholqu <3^1 

adalah membuat sesuatu dari yang asalnya tiada dan tanpa contoh 
sebelumnya. 



Agar mereka beribadah kepadaku: 

Ibadah menurut arti bahasa adalah ketundukkan dan kepatuhan, 
sedangkan secara syar'l adalah Suatu nama yang mencakup perbuatan 
yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, yang di dalamnya berupa 
perkataan dan perbuatan yang lahir maupun bathin. 

Kandungan umum dari ayat 

Allah Ta'ala mengkabarkan bahwa tidaklah Dia menciptakan Manusia 
dan Jin melainkan agar mereka beribadah kepadanya saja, maka ini 
adalah penjelasan akan hikmah penciptaan mereka, dan Dia tidak 
menginginkan dari mereka sebagaimana Tuan yang menginginkan 
perhatian dan perawatan dari budaknya dari segi rizqi maupun 
makanan. Allah hanya menginginkan kemaslahatan bagi hambanya. 

Kaitan Ay at dan Bab 

Ayat ini menunjukkan akan kewajiban bertauhid, yaitu mengesakan 
Allah di dalam peribadahan, karena Allah tidak menciptakan manusia 
dan jin kecuali untuk tujuan tersebut. 

Faidah yang bisa dipetik dari ayat: 

1 . Kewajiban mengesakan Allah di dalam peribadahan bagi semua 
makhluq dari kalangan Jin dan Manusia; 



2. Penjelasan Hikmah penciptaan Jin dan Manusia; 

3. Bahwasanya Pencipta adalah yang berhak untuk diibadahi 
daripada yang tidak menciptakan, maka ini adalah bantahan bagi 
para penyembah berhala; 

4. Penjelasan Maha Kayanya Allah Ta'ala dari makhluqnya dan 
butuhnya makhluq kepada Allah, karena Allah adalah Pencipta 
dan makhluq adalah yang diciptakan; 

5. Penetapan adanya Hikmah pada Perbuatan Allah Subhanahu. 






^ ^ a L>-j ^Lp a&I I (_£jJl wLp-jlJl (jLo !c-»*b^Jl ijjb 

j! (>_^>-ljJl 4 JL 0 S””jl cj}S' % )!\ y* L* (JLoj a 1 ?-V 

,^J_Jlj jjt^*)l\ y* 

1 ^5^ ^JjjJlj 4 jIx5sJ|j C£-s^ i^£*^- diS""!c_jlxS^ 


>lK5I 


'J 


. o3b*JL> aXiI ^Ijil iLla 4j ^l^i.lj— Ij^-Ij 4bt>- (_^l CoJj>-j jwLv2^4 IwLp-jjJlj 

,£.lwlx?-l Vj ^J^l ji - cj"* ^l-bl 

t ^ ^ 

4&I ll £^L>- ^*-^1 iLpyJ-j ^JJjjJl |4jiJJl (3 I 

,ajJ &LJlj oy^LliJl (JL$^pVIj (Jl^iVl y» oL/3^jj 

VI ^ ^\ jU U Ait jS-\ - JU;- ill of :4 j 5U Jl^Vl 

iob*Jl oJj^J L* 2jj' c^»-g-al>- j jLo ^£3 CAj^LoJ 





. 2L/o Ll .jj I Lclj c Latis?^ L$jj JL) 4jlp*^ll La_L^P 

y& (_£ jj I C J»o>-1 ( >^>-^ ^ ip (_] w\j Ld? 1 ! Ltnij <U 


. jJJS ^i jpM ji>- L* 4j*y .o^LjJIj a3jI 

:<b*ih ,>« ^U^*j U 

♦♦ *♦ 

L5^” ^ ^|^il oP jo>-j ~\ 

• (j^Vb tlr^^ j4*“ i^y 9 jLo —2 

J Ijjfc L yii cjjli- M jj? OjjP jj.5 <bL*Jl (_^jjl JjJlii-l jl —3 

^jp Jp 

4j*y caJ| j^L4^ a>-L>-j aaL>- ^p 4jL>s^) aIsI ^P (jLo -4 

. jy4^ c jjJ l4- 1 

.4jL?* s_w»< awI (_jL*3l a^.^4-1 oLo! 5 



